Model 
Pembelajaran 


NOVAT :F 
dalam 
Kurikulum 2013 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Model 
Pembelajaran 


63 


INOVATIF 


Kurikulum 2013 


PA 


68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 


Aris Shoimin 


Editor: Rose KR 
Proofreader: Arum 
Desain Isi: Joko 
Desain Cover: Anto 


Penerbit 
AR-RUZZ MEDIA 
Jl. Anggrek No. 126 Sambilegi, Maguwoharjo, 
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 
Telp./Fax.: (0274) 488132 


E-mail: arruzzwacana@yahoo.com 


ISBN: 978-602-313-017-7 
Cetakan I, 2014 


Didistribusikan Oleh 
AR-RUZZ MEDIA 
Telp./Fax.: (0274) 4332044 


E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id 


Perwakilan: 
Jakarta: Telp./Fax. (021) 7821480 
Malang: Telp./Fax. (0341) 560988 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Aris Shoimin 
68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013/Aris Shoimin- 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014 
240 hlm, 14,8x21 cm 


ISBN: 978-602-313-017-7 
1. Pendidikan 
I. Judul II. Aris Shoimin 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR PENERBTLT 


ada saat sekarang, menjadi seorang guru tidak hanya 


berdiri di depan kelas berceramah tentang materi yang 
ada di buku panduan. Namun lebih dari itu, guru 
harus memiliki beragam kompetensi untuk menunjang 
profesionalitas tugas dan perannya. Salah satu pembuktian dari 
kompetensi seorang guru ialah bagaimana ia mampu memandu 
dan menciptakan proses pembelajaran agar dapat mencapai target 
kompetensi yang hendak dicapai. 
Pertama yang harus diperhatikan oleh guru adalah efektivitas. 
Ini karena tatap muka pertemuan antara guru dan peserta didik 
terbatas dengan padatnya materi yang harus disampaikan. Maka 
dari itu, tidak bisa tidak, pembelajaran mesti diselenggarakan secara 
efektif dengan memaksimalkan jam pelajaran yang disediakan. 
Kedua, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan persoalan materi 
yang telah rampung disampaikan, tetapi bagaimana peserta didik 
mampu memahaminya dan yang paling penting tujuan dari 
pembelajaran dapat tercapai. 
Untuk dapat melakukannya, guru semestinya tahu strategi dan 
model pembelajaran yang cocok diterapkan selama penyelenggaraan 


proses belajar mengajar. Sebenarnya, ada sekian banyak jenis model 


G) 


SD 6805 60606 C5 6006500 6 CS 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pembelajaran yang bisa diterapkan. Model-model tersebut bisa 
diterapkan dan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Buku ini 
akan membantu para guru untuk memilih model pembelajaran mana 
yang sekiranya cocok. Beragam model pembelajaran disampaikan 
dengan bahasa yang lugas dan singkat disertai pula langkah- 
langkah penerapannya. Harapannya, guru mampu memahami dan 


menerapkannya tanpa kesulitan. 


Yogyakarta, Juni 2014 
Redaksi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A.. 


03453 0 G3 ALL 


P 0000 &9 


x 


MAP 


PENGANTAR PENULLS 


& 
u 
c 


uji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. 
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, serta Maha 
Mengetahui yang telah memberikan sedikit dari 


aa 


hb 


ilmu-Nya yang maha luas sehingga upaya penulis untuk 
menyelesaikan buku ini dapat terlaksana. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013 rasanya masih banyak 
para guru yang masih bingung bagaimana cara menerapkan model 
pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mendorong siswa untuk 
berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dialami 
penulis sebagai guru. Memang, kurikulum 2013 adalah perubahan 
yang hampir kompleks dari kurikulum sebelumnya, baik dari segi 
cara guru mengajar, cara guru menilai, mengamati, dan cara guru 
berinovasi dalam pembelajaran. Diakui atau tidak, kurikulum 
2013 terkesan sebagai suatu hal yang instan dan dipaksakan dalam 
implementasinya. Namun, mau tidak mau kurikulum ini harus 
dilaksanakan oleh lembaga pendidikan karena Kurikulum 2013 
dianggap penyempurna dari kurikulum sebelumnya. 

Model pembelajaran yang inovatif dirasa penting dalam 
implementasi Kurikulum 2013, karena kurikulum ini lebih 
komprehensif, lebih kompleks bahkan bisa dikatakan lebih 


njelimet. Ya, njelimet dalam proses pembelajarannya. Salah satu hal 


@ 


NG at GL GEET G1 GX GL GT GREK G5 G5 G 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


yang menyebabkan njlimet adalah sebagian guru belum banyak 
mengenal berbagai model pembelajaran inovatif yang mungkin bisa 
diterapkan. 

Oleh karenanya, sebagai upaya membantu guru dalam 
berinovasi, penulis mencoba menyusun buku yang memuat berbagai 
model pembelajaran inovatif sebagai wujud dari pelaksanaan 
Kurikulum 2013. Memang, buku ini kurang sempurna, tapi 
setidaknya bisa dipakai acuan guru dalam mendesain pembelajaran 
yang aktif, kreatif, inovatif, serta tetap menyenangkan. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 
kasih atas peran serta berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung dalam menyelesaikan buku ini. Di antaranya untuk guru- 
guru penulis mulai TK Al Falah, MI Miftahul Falah Mbadeg, MTs 
Miftahul Falah Mbadeg, MAN Rembang, STAIN Kudus, dan 
semua guru-guru inovatif dan guru kehidupan yang menunjukkan 
indahnya cahaya pengetahuan. 

Terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 2 Rembang, 
teman-teman guru, juga semua peserta didik SMP Negeri 2 
Rembang yang tidak bisa saya sebut satu per satu, terima kasih 
atas pemberian pembelajaran dan pengalaman yang berharga. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Ar-Ruzz 
Media yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Semoga semakin 
tahun Penerbit Ar-Ruzz Media semakin jaya dan berkah dalam 
turut memberikan mencerdaskan bangsa melalui semangat igra 
(membaca) buku-buku bermutu. 

Tidak lupa terima kasih juga penulis haturkan untuk keluarga 
penulis, Bapak Kasduri dan Emak Sunari, istriku Etik Nuryani yang 
tiada hentinya mendoakan dalam mengarungi samudra kehidupan 
dengan doa yang tulus. Serta putraku, buah hati penulis yang selalu 
menumbuhkan spirit, yaitu Shofa Mumtaz Bilhadi Muhammad. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


066964096 


« 


Pee, 


x 


MPA 


@ 
& 
“8 
« 
t 
C. 
C. 
« 
6. 
« 
u 
- 
“- 
(3 
« 
L 
« 
« 


Sebagai kata penutup dalam pengantar ini, penulis mengharapkan 
saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya buku ini. 
Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi penulis sebagai 
investasi amal di dunia dan akhirat serta bermanfaat untuk guru 
Indonesia sebagai sarana mempermudah penerapan pembelajaran 


bermakna melalui implementasi berbagai model pembelajaran. 
Rembang, April 2014 


Aris Shoimin 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cc 


aa 


Ls 


Meralaolilan Tae 


PENGANTAR PENERBIT ......oooccooooWmeenetenetenetenenenaatan 
PENGANTAR PENULIS oo meenenananann 
DAFTAR ISI oo... mn nnnnnnnnnnnnnannnaanannanaaa 
BAB 1 PENDAHULUAN eni nine n inn rn nn rena nnnnnan 
A. Makna Inovasi Pembelajaran Bagi Guru ....... 
B. Perlunya Inovasi dalam Pembelajaran............ 
BAB 2 BERBAGAI MODEL PEMBELAJARAN 


INOVATIF DALAM KURIKULUM 2013...... 
IT. ACTIVE DEBATE (DEBAT AKT Frame 
Pa Ba aan 
3—AJUDFFORY-INTELLECTUALY, 

RERE OA emo 
BAMBOO DANCING (TARI BAMBU).... 
CIRCUIT LEARNING meat 
COMPLETE SEN TENCE been 
CONCEPT SENTENGCE esiuseasnntnaka 
CONNECTING, ORGANIZING, 
REFLECTING, ESTENDING seasnaaen 


ol NATA IM IX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR LSI 


9. CONTEXTUAL TEACHING AND 


KESRNIN ena e aa 41 
to CO OPERA aa 45 
IH--COOPERATIVE-SCRIPTS..oooooeennaiia 49 
12. COOPERATIVE INTEGRATED, 

READING AND COMPOSITION ........... 51 
13. COURSE REVIEW HORAY sesessitnsnetertas 54 


14. CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS).. 55 
15. CYCLE LEARNING (PEMBELAJARAN 


3 ANN Ok) Pn NNNEN NN 58 
16. DEMONSTRATION moeev0eoeeeo nenen 62 
17. DIRECT INSTRUCTION 

(PEMBELAJARAN LANGSUNG).............. 63 
18. DISKURSUS MULTY REPRECENTACY 

aa 68 
19. DOUBLE LOOP PROBLEM SOLVING 

On 68 
20. DRAMATIC LEARNING ....oervveeooooo... 71 
21. EXAMPLES NON EXAMPIES.................. 73 
22. EXPLICIT INSTRUCTION 

(PENGAJARAN LANGSUNG) seeo........... 76 
Pe AR NON AU 1 MAN MAN 77 
24. GROUP INVESTIGATION (GI) ..eixx........ 80 
25. HABIT FORMING (PEMBIASAAN.)......... 83 
PRO NA 83 
27. INKUTRL keerovnn teoretis rewel 85 
28. INSIDE OUTSIDE CIRCLE (LINGKARAN 

KECIL-LINGKARAN BESAR) se...oooooorooo.. 87 
PA ANU LENJAA PEPPMTemaeraRagT PPI ANRI 90 
aa aa 94 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


L.. 


esa aAK AKAN 


8 


2000 


Le 


x 


ha 
- 
« 
N 
Cc 
&: 
c 
C. 
« 
L. 
. 
Aa 
(3 
« 
“ 
- 
« 


31. LOGAN AVENUE PROBLEM SOLVING 

(LAS STEURIS TIK) keenam ana 96 
32. MAKE A MATCH (MENCARI PASANGAN) 98 
33. MEANINGFUL INSTRUCTIONAL 


IIA S1 LEAN DP APA APA PA ATP 100 
34. MEANS-ENDS ANALYSIS (MEA)... 103 
35. MIND MAPPING (PETA PIKIRAN)......... 105 


36. NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) 107 
37. OPEN ENDED PROBLEMS (PROBLEM 


TERBUKA angs maan taat 109 
Pn ana 113 
39. PAIR CHECKS (PASANGAN MENGECEK). 119 
40, RI CTURE-AND PICTURE -.rerrerrerreerrrere 122 
41. PROBING-PROMPTING se e..ocooco nina 126 


42. PROBLEM BASED LEARNING 
(PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH) 129 
43. PROBLEM POSING (PENGAJUAN 


MASALAH) seeeeoooooo nenen nenen enam 133 
44. PROBLEM SOLVING (PEMECAHAN 

IKA AYa UAN 2 DARA EAPAN PEN PEP 135 
Ba NN 138 
46. REALISTIC MATHEMATICS 

12 PLOT OA KLO RN MEA 147 
47. RECIPROCAL TEACHING seeoooooo.... 153 
48. REWARD AND PUNISHMENT 

(HUKUMAN DAN GANJARAN)............ 157 
49. ROLE PLAYING weee-ooooooooon ee ena 161 
So en 164 
PLAN TLNyiL DA eANNNANPE TE ENNAAA 166 
AS 170 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


53. SNOWBALL THROWING (MELEMPAR 


BOLA SAMUN getot mn sae 174 
54. SOMATIC, AUDITORY, VISUALIZATION, 

INTELLECFUALY (SAVI). 177 
55. STUDENT FACILITATOR AND 

PALA IN IN Gea benang 183 
56. STUDENT TEAMS ACHIFVEMENT 

OEVISION IS BAD eren tamunasareni an 185 
2/2 0UPERITEM kesekian lh nama 190 
58. SURVEY, OUESTION, READ, REFLECT, 

RECITE, REVIEW PER amanat ntnnnaaa 190 
MPA KAN Laba DR Ind Dp Pper ENI Pe EP STIP P PPU TR 195 
60.-TALKING-STIC Krn 197 


61. TEAM ASSISTED INDIVIDUALLY (TAI) 200 
62. TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 203 


63. THINK PAIRS SHARE (TPS) sissivssvisestaka 208 
64. THINK TALK WRI TETTTW heonema 212 
65 LIME TOKEN senpi amalkan 216 
bo: PRE PPN Russel 218 
67. TWO STAY-TWO STRAY 
(DUA TINGGAL DUA TAMU) nina... 222 
68. VISUALIZATION, AUDITORY, 
MIN AE MNLOR APN LA RR AAA 226 
nd——- PN en 229 
DAFTAR PUSTAKA marina ba npnbmkaama 231 
NEK pl au an ena aya nan 237 
BIOGRAFI PENULIS dam antem akad 239 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cc 


esa aaA AKA NS 


2 


engan 


uh 


SA — 


PENDAHULUAN 


enyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia pada 

umumnya lebih mengarah pada model pembelajaran 

yang dilakukan secara massal dan klaksikal, dengan 

berorientasi pada kuantitas agar mampu melayani sebanyak- 

banyaknya peserta didik sehingga tidak dapat mengakomodasi 

kebutuhan peserta didik secara individual di luar kelompok. 

Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan potensi kecerdasan 

serta bakat yang dimiliki peserta didik secara optimal sehingga 

peserta didik dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya 
menjadi suatu prestasi yang punya nilai jual. 

Sistem pendidikan di Indonesia harus difokuskan pada 
keberhasilan pada peserta didik dengan jaminan kemampuan yang 
diarahkan pada life skill yang di kemudian hari dapat menopang 
kesejahteraan peserta didik itu sendiri untuk keluarganya serta masa 
depannya dengan kehidupan yang layak di masyarakat. 

Bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah pembangunan 


sumber daya manusia yang mempunyai peranan yang sangat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan 
nasional. Oleh karenanya, yang menjadi syarat utamanya adalah 
peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang harus benar- 
benar diperhatikan serta dirancang sedemikian rupa yang diimbangi 
dengan lajunya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan 
teknologi sehingga selaras dengan tujuan pembangunan nasional 
yang ingin dicapai. 

Untuk mencapai itu semua, diperlukan paradigma baru 
oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, dari yang semula 
pembelajaran berpusat pada guru menuju pembelajaran yang inovatif 
dan berpusat pada siswa. Perubahan tersebut dimulai dari segi 
kurikulum, model pembelajaran, ataupun cara mengajar. Diperlukan 
paradigma revolusioner yang mampu menjadikan proses pendidikan 
sebagai pencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam 
perubahan kurikulum, cara mengajar harus mampu memengaruhi 
perkembangan pendidikan karena pendidikan merupakan tolok 
ukur pembelajaran dalam lingkup sekolah. 

Berhasil atau tidaknya pendidikan bergantung apa yang 
diberikan dan diajarkan oleh guru. Hasil-hasil pengajaran dan 
pembelajaran berbagai bidang disiplin ilmu terbukti selalu kurang 
memuaskan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). 
Hal tersebut setidak-tidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, 
pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang 
ada sekarang (need assessment). Kedua, metodologi, strategi, dan 
teknik yang kurang sesuai dengan materi. Ketiga, prasarana yang 
mendukung proses pembelajaran. Ketiga hal tersebut memberikan 
dampak yang besar bagi perkembangan pendidikan. 

Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses 
dan hasil pembelajaran—di samping juga menyelaraskan dan 
menyerasikan proses pembelajaran dengan pandangan-pandangan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan temuan-temuan baru di berbagai bidang—Hfalsafah dan 
metodologi pembelajaran senantiasa dimutakhirkan, diperbaharui, 
dan dikembangkan oleh berbagai kalangan khususnya kalangan 
pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Oleh karena itu, falsafah 
dan metodologi pembelajaran silih berganti dipertimbangkan, 
digunakan, atau diterapkan dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran. Lebih-lebih dalam dunia yang lepas kendali atau berlari 
tunggang-langgang (Giddens, 1991). 

Falsafah dan metodologi pembelajaran sangat cepat berubah 
dan berganti, bahkan bermunculan secara serempak. Ketika satu 
falsafah dan metodologi pembelajaran dengan cepat dirasakan usang 
dan ditinggalkan, kemudian diganti (dengan cepat pula) dengan satu 
falsafah dan metodologi pembelajaran yang lain. Malahan sering 
diumumkan atau dipopulerkan secara serentak beberapa falsafah 
dan metodologi pembelajaran. 

Diakui atau tidak pada zaman yang modern ini, sebagian besar 
guru mengajar menggunakan metodologi mengajar tradisional. Cara 
mengajar tersebut bersifat otoriter dan berpusat pada guru (teacher 
centered). Kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan 
siswa hanya dijadikan sebagai objek bukan sebagai subjek. Guru 
memberikan ceramah kepada siswa-siswanya sementara siswa hanya 
mendengarkan. Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi jenuh 
sehingga sulit menerima materi-materi yang diberikan oleh guru. 

Metodologi mengajar tradisional menjadikan siswa tidak bebas 
untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka akan takut disalahkan 
apabila jawabannya ternyata salah sehingga merasa kesulitan untuk 
menemukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada 
dirinya. Siswa menganggap bahwa guru mengetahui segalanya dan 
apa yang disampaikan oleh gurunya adalah benar, bersifat mutlak, 
dan tidak dapat dibantah. Selain itu, komunikasi yang terjadi 


@ 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


hanya sebatas satu arah, yaitu guru ke siswa. Dengan demikian, 
guru kurang dapat memahami bagaimana perkembangan perilaku 
siswa-siswanya. 

Sebenarnya, proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 
emosi. Apabila siswa merasa terpaksa dalam mengikuti suatu 
pelajaran, mereka akan kesulitan untuk menerima pelajaran atau 
materi-materi yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, guru 
harus dapat menciptakan suasana yang kondusif dan membuat 
pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Agar pembelajaran 
menyenangkan, perlu adanya perubahan cara mengajar dari model 
pembelajaran tradisional menuju model pembelajaran yang 
inovatif. 

Dalam model pembelajaran inovatif, siswa dilibatkan secara 
aktif dan bukan hanya dijadikan sebagai objek. Pembelajaran tidak 
lagi berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Guru memfasilitasi 
siswa untuk belajar sehingga mereka lebih leluasa untuk belajar. 
Dalam pembelajaran inovatif, metode yang digunakan bukan lagi 
bersifat monoton seperti metode ekspositori atau metode ceramah, 
melainkan metode yang bersifat feksibel dan dinamis sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan siswa secara keseluruhan. Metode yang dapat 
digunakan pada pembelajaran inovatif, misalnya metode diskusi. 
Metode diskusi merupakan metode penyampaian bahan pengajaran 
yang melibataktifkan peserta didik untuk membicarakan dan 
menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat 
problematis. Dengan adanya diskusi akan memunculkan ide-ide 
kreatif peserta didik sehingga menumbuhkan kemampuan berpikir 
kritis dan membiasakan diri untuk aktif dalam pembelajaran. 

Keaktifan siswa tidak dipengaruhi oleh hadir atau tidaknya guru. 
Untuk itu, seorang guru harus memiliki kreativitas guna menunjang 


pembelajarannya. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kelas, tetapi juga di luar kelas. Tidak hanya di waktu jam pelajaran, 
tetapi juga di luar jam pelajaran. Guru dapat memanfaatkan internet 
untuk menunjang pembelajarannya. Misalnya saja dengan membuat 
website yang berisi materi-materi agar dapat dipelajari oleh siswa- 
siswanya sehingga memudahkan mereka untuk belajar kapan pun 
dan di mana pun berada. 


A. Makna Inovasi Pembelajaran Bagi Guru | 


Perkembangan IPTEK sekarang ini semakin bertambah maju 
dan modern. Sebagai seorang guru, kita dapat memanfaatkan 
perkembangan tersebut dalam pembelajaran. Namun, tidak semua 
guru memanfaatkan itu karena ada guru yang masih menggunakan 
strategi dan metode pembelajaran yang mengacu pada zaman 
dahulu. Akibatnya, guru menjadi malas untuk melakukan inovasi. 
Padahal, dalam pembelajaran, inovasi sangat diperlukan. Tidak akan 
mungkin sistem pembelajaran dari tahun ke tahun hanya seperti 
itu saja tidak mengalami pembaharuan. Jika seperti itu, pendidikan 
akan tertinggal jauh dari perkembangan zaman. Pengaruh itu bukan 
hanya dalam pendidikan, melainkan banyak aspek, seperti politik, 
ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. 

Kita sering mendengar kata inovasi (innovation) yang sering 
digunakan untuk menyatakan penemuan hal yang baru yang 
diciptakan oleh manusia sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. 
Inovasi merupakan perubahan yang dimaknai sebagai hal yang baru 
hasil inventionl discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan 
atau untuk memecahkan masalah tertentu. Discovery merupakan 
penemuan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum 


diketahui orang. Sementara invention merupakan penemuan yang 


belum pernah ada yang benar-benar hasil karya manusia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku berdasarkan 
pengalaman tertentu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang 
memiliki peran sangat dominan untuk mewujudkan kualitas 
pendidikan. Peran guru dan murid sangat berpengaruh dalam 
pembelajaran itu sendiri. Inovasi pembelajaran merupakan upaya 
penemuan atau pembaharuan dalam sistem pembelajaran yang 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan kualitas pendidikan yang 
lebih baik agar lebih efektif dan efisien. 

Sebagai seorang guru yang setiap hari berinteraksi dengan 
muridnya dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran. Guru yang 
memiliki kemauan dalam menggali metode dalam pembelajaran akan 
menciptakan model-model baru sehingga murid tidak mengalami 
kebosanan serta dapat menggali pengetahuan dan pengalaman secara 
maksimal. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan potensi yang 
dimiliki secara maksimal. 


B. Perlunya Inovasi dalam Pembelajaran | 


Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun 
peradaban bangsa. Pendidikan adalah satu-satunya aset untuk 
membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Lewat 
pendidikan bermutu, bangsa dan negara akan terjunjung tinggi 
martabat di mata dunia. Diperlukan model pendidikan yang tidak 
hanya mampu menjadikan peserta didik cerdas dalam teoritical 
science (teori ilmu), tetapi juga cerdas practical science (praktik ilmu). 
Oleh karenanya diperlukan strategi bagaimana pendidikan bisa 
menjadi sarana untuk membuka pola pikir peserta didik bahwa 
ilmu yang mereka pelajari memiliki kebermaknaan untuk hidup 
sehingga ilmu tersebut mampu mengubah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan menjadi lebih baik. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Diperlukan inovasi dan kreasi pembelajaran untuk penguasaan 
terhadap materi yang dikelola dan ditampilkan secara profesional, 
dari hati dan tanpa paksaan, logis dan menyenangkan serta 
dipadukan dengan pendekatan personal-emosional terhadap peserta 
didik akan menjadikan proses pembelajaran yang ingin dicapai 
terwujud. Selain itu, pembelajaran juga harus dibuat bervariasi 
dengan menciptakan suatu metode pembelajaran yang baru atau 
dengan kata lain inovasi. 

Inovasi merupakan suatu ide penemuan yang baru atau hasil 
dari pengembangan kreatif dari ide yang sudah ada. Sementara 
dalam konteks pembelajaran, inovasi merupakan bentuk kreativitas 
guru dalam mengelola pembelajaran yang semula monoton, 
membosankan, menjenuhkan, dan ortodoks menuju pembelajaran 
yang menyenangkan, variatif, dan bermakna. 

Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan 
harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan 
pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk 
mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, 
pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran merupakan salah 
satu penunjang munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. 

Inovasi mutlak dilaksanakan terlebih memasuki era digital yang 
semakin maju. Pada kemajuan era digital seperti sekarang ini, anak 
didik sudah bisa mengakses apa yang mereka inginkan. Implikasinya, 
inovasi pembelajaran menjadi sebuah jalan untuk menunjukkan 


profesionalitas guru. Berani menjadi guru harus berani berinovasi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pa ala 


amat 
et 


BERBAGAI MODEL 
PEMBELAJARAN INOVATIF 
DALAM KURIKULUM 2013 


engingat tuntutan kompetensi yang harus dicapai 

oleh anak didik, perlu adanya perubahan dalam 

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang 

seharusnya dikembangkan diharapkan dapat 
melayani dan memfasilitasi peserta didik untuk mampu berbuat 
dan melakukan sesuatu. 

Adapun Soekamto (dalam Nurulwati, 2000: 10) mengemukakan 
maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 
melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 
berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 
para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal 
ini berarti model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi 
guru untuk mengajar. 

Arends (1997: 7) menyatakan, “The term teaching model refers 
to a particular approach to instruction that includes its goals, syntax, 


environment, and management system.” Artinya, istilah model 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu 
termasuk tujuan, sintaks, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. 

Banyak model pembelajaran telah dikembangkan oleh guru 
yang pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa 
untuk memahami dan menguasai suatu pengetahuan atau pelajaran 
tertentu. Pengembangan model pembelajaran sangat tergantung dari 
karakteristik mata pelajaran ataupun materi yang akan diberikan 
kepada siswa sehingga tidak ada model pembelajaran tertentu yang 
diyakini sebagai model pembelajaran yang paling baik. Semua 
tergantung situasi dan kondisinya. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi 
pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan 
dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam 
pembelajaran tersebut. 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih 
luas daripada strategi, metode, atau prosedur. Model pengajaran 
mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, 
metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1) rasional 
teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya: 
2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 
(tujuan pembelajaran yang akan dicapai), 3) tingkah laku mengajar 
yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan 
berhasil: 4). lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 
pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur, 2000: 9) 

Berikut berbagai model pembelajaran inovatif yang bisa dipakai 
dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan 
kurikulum 2013. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. ACTIVE DEBATE (DEBAT AKTIF) | 


Model pembelajaran active debate merupakan salah satu model 
pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 
akademik siswa. 

Model pembelajaran debat merupakan kegiatan adu pendapat 
atau argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan 
maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan 
masalah dan perbedaan. Debat aktif bisa menjadi sebuah model 
pembelajaran berharga yang dapat mendorong pemikiran dan 
perenungan terutama kalau peserta didik bisa aktif mempertahankan 
pendapat yang bertentangan dengan keyakinan masing-masing. Hal 
ini merupakan strategi yang secara aktif melibatkan setiap siswa di 
dalam kelas. 

Dalam model pembelajaran uctive debate, siswa juga dilatih 
mengutarakan pendapat atau pemikirannya dan bagaimana 
mempertahankan pendapatnya dengan alasan-alasan yang logis dan 
dapat dipertanggung-jawabkan. Bukan berarti siswa diajak saling 
bermusuhan, melainkan siswa belajar bagaimana menghargai adanya 
perbedaan. 


a. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok peserta debat, 
yang satu pro dan yang lainnya kontra dengan duduk 
berhadapan antarkelompok. 

b. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan 
diperdebatkan oleh kedua kelompok di atas. 

c. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah 
satu anggota kelompok pro untuk berbicara. Kemudian, 
setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian 


(3) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


